Amalan-Amalan Berpahala Seperti 
Shalat Malam 

[ Indonesia - Indonesian - ] 



Dr. Muhammad Ibn Ibrahim an-Na'im 



Terjemah : Syafar Abu Difa 
Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad 



2011-1432 



IslamHouse. 



jJ-JJl 1^)1 (jLa^-1 



\j^\ 



-U^- .2 



S- 

t u jSLZi 

s- 



2011 - 1432 



IslamHouseccn 



Amalan-Amalan Berpahala 
Seperti Shalat Malam 1 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan 
salam senantiasa tercurah kepada penutup para nabi dan 
rasul, nabi kita Muhammad -shalallahu alaihi wasallam-, 
kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya. 

Adapun selanjutnya: 

"Qiyamul lail" (shalat malam) mempunyai kedudukan yang 
agung di sisi Allah -azzawajalla-. la adalah shalat yang paling 
utama setelah shalat "fardu" (wajib). Keistimewaannya 
tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mencegah 
pengamalnya terjatuh ke dalam dosa. Ini sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili -radiallahu'anhu- 
dari Rasulullah -shalallahu alaihi wasallam- bahwa beliau 
bersabda, 



1 Bagian dari dua tulisan "Kaifa Tustkilu Mizanak" (Bagaimana Menambah 
Berat Timbangan Amal). 



3 



